No.56 

SENIN 11 JULI 1938 

TAHOEN 1 

Tel No.393 

DAGBLAD 

Telegramadres: ,,PERKI" Padang 


Lembar pertama 


TOROES SOETEN 


TERDIRI dari 2 lembar 
Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 
Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. tsinja diloear tanggoengan pentjetak 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg-Padang. Bajaran lebih 
dahoelo 


AGENTEN : Pariaman : ,,I.P.P.A." Moeara Laboeh Alpaini Solok Alamsjoehoer Latief 
Fort de Kock: H.Aminoeddin Bijkantoor : 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan 10,75 Per 
lembar f0,03 Advertntie 10 sen per regel 


Membitjarakan hal kerdja di Timoer-Djaoeh Kupers, Ketoea N.V.V. di-Geneve. 
Soerat dari Boven Digoel 


(Persindo, Pembatja masih ingat koendjoengan toean Butler directeur 
Internasional Arbeids bureau di-Geneve kapada Indonesia beberapa boelan 
lewat. la masih ingat bahwa toean Butler sesampainja di Geneve ia 
mengoomoemkan dalam interview pada correspondent dari empat harian 
Belanda jang besar dide neve betapa baik keadaan hal kerdja di Indonesia, 
Dalam vergadering internatia nal Arbeidsbureau jang dilakoe kan pada awal 
boelan Februari 1938 oetjapan toean Butler itoe dibantah oleh Kupers ketoea NV 
V Kupers menerangkan bahwa toean Butter hanja mengoemoem kan pehak jang 
bagoes dari kea daan secial di Indonesia sedang pehak jang gelap tidaklah dili 
hat di Indonesia. Hal ini tidak oesah lagi kita bitjarakan kare na kita tahoe bahwa 
persoerat kabaran Indonesia telah membitjarakan hal itoe dengan pan djang 
lebar. Kita masih ingat djoega bahwa pers Indonesia memperdengarkan keritik 
jang sesoeai dengan perkataan jang di oetjap oleh Kupers di Geneve. Dalam 
rapat sinternational Ar beidsconferentie, jang dilakoe kan pada 13 Juli jang baroe 


laloe. Kupers membitjarakan pengoendjoengan toean Butler kepada Timoer 
Djaoeh. Pidatonja jang penting itoe, kita ringkas kan seperti berikoet: 
Pengoendjoengan Timoer Dja oeh oleh directeur International Arbeidsbureau, 
menjoekakan ha ti Kupers. Keadaan halkerdja jar beidstoestanden, disana 
terlaloe koerang diperhatikan oleh Ge neve. Sekarang hal itoe mendapat 
perhartian lebih besar, Tetapi rapport woorlopig rap portie toean Butler beloem, 
mengambar de ngain tentoe leen defini tief beeldi keadaan diTimoer Djaoeh. 
Berapa soal perloe sekali dise lidiki dengan lekas, kata Kupers, soepaja atoeran2 
dapat diadakan elekas lekasnja oentoek memperbaiki beberapa keadaan jang 
djelek. Benar Internationaal Arbeids 


conferentie soedah melakoekan pekerdjaan baik dalam lapangan ini. Misalnja ia 
telah terima baik perdjandjian conventie, tentang atoeran kerdja paksa ditahoen 
1930 sedang ditahoen 1936 soedahlan diterima baik conventie tentang atoeran 
mengerdjakan kaoem boeroeh boemipoetera jaanwerving van inheemse 
arbeidersi. Dan sekarang Internationaal Arbeidsbureau sedang menjedia kan 
conventie baroe boeat tahoen datang, tentang atoeran kontrak2 kerdja oentoek 
kaoem boeroeh boemipoetera. Tetapi itoe semoeanja, kata Kupers, masih djaoeh 
dari tjoekoep. la seboet beberapa soal jang perloe dibereskan dengan lekas, 
sepeti soal mengatoer sjarat2 kerdja bagi kaoem boeroeh boemipoetera, atoeran 
tentang pembajaran oepah dengan lang soeng dan teratoer, atoeran tem po 
bekerdja, soal memperbaiki peroemahan volkshuisvesting dan penjediaan 
perobatan bagi ra'jat geneeskundige voorziening dan sebagainja. Soal2 ini mesti 
lah dibereskan, boekan sadja di daerah2 djadjahan di Timoer. Djaoeh bahkan 
djoega dinegeri2 jang merdeka disana. Tetapi lebih besar pentingnja bagi 
oemoem soal mentjahari djalan dan daja oepaja oentoek mendapat pekerdjaan 
bersama sama antara Berat dan Timoer, Butler telah mengemoekan perbedaan 
antara tingkat penghidoe pan di Timoer dan Barat. Soedahlah selajaknja, djika 
Interna tionaal Arbeidsbureau memeriksa soal, apakah jang dapat diboeat 
oentoek Arbeidsbureau meriksa soal, apakah jang dapat diboeat oentoek 
meninggikan tingkat penghidoepan orang banjak di Timoer Djaoeh. Keadaan 
kaoem tani di Timoer Djaoeh dapat diperbaiki dengan djalan mempergoenakan 
metho de2 modern oentoek mengerdjai tanah, seperti jang dioeraikan dalam 
rapport Butler. Djika peroesahaan pertanian lebih lebih mak moer, maka 
kemakmoeran kaoem indoestri akan diperbaiki djoega. Ada samboengan 


Banjak orang poelang Toean A.H. Loebis toelis pada P.A. seperti berikoet: 
Djoemlah orang boeangan jang tadinja riboean di Digoel, sekarang tinggal hanja 
beberapa ratoes lagi. Kian hari interneerings kamp bertambah soenji. Dimasa 
terachir tjaboetan ada banjak. Bersamaz dengan orang poelang itoe, beberapa 
anak anak jang orang toeanja masih disini, toeroet kembali ke Indonesia. Doe nia 
anak anak djoega merasai kesoenjian jang bertambah" teroes. Beberapa 
waroeng ditoetoep Tinggal sekarang hanja lima waroeng, doea jang besar dan 
tiga jang ketjil. Adapoen jang seboeah kepoenjaan seorang Tionghoa partikoe lir. 
Kelihatannja barang dinaik kan harganja. Roepa roepanja persaingan koerang, 
kaoem da gang dapat melantaskan angannja. Banjak roemahz2 ditinggal kan 
kosong sekarang. Bagi kawan kawan baroe, ini soeatoe keoen toengan sebab 
mendapat roemah dengan tiada perloe bersoesah pajah lagi. Saja masih ingat 


waktoe 11 Ja nuari 1935 sampai disini kebanjakan roemah soedah toea toea dan 
lapoek. Kami 19 orang baroe terpaksa bekerdja keras mendiri kan roemah 
masing masing. Adapoen orang orang jang poelang ini, sebagian besar dari 
Djawa. Jang dari Andalas, Borneo hanja beberapa orang. Orang orang lama, 
malah jang soedah lebih lama dipemboeangan, dari jang tertjaboet itoe masih 
banjak disini. Beberapa kawan jang da tangnja disini dengan isteri dan seorang 
doea anak, sekarang soedah membangoenkan keloearga terdiri dari 3—9 
anggota. Kawan kawan jang seperang katan dengan saja, ada poela jg soedah 
bertam anaknja, misalnja Ijas Jacoeb tambah 2, Muchtar Lufti tambah 2, 
Soerodirodo tam bah I. Zending Hatta hanja Mas koen seorang jang bertambah 
keloearganja dengan 2 poetera. Dimasa terachir, kawan kawan dari Djawa ada 
poela jang mendatangkan keloearganja. Dari Soematra (Andalasi baroe baroe ini 
isteri Boejoeng Siregar kabarnja maoe menjoesoel, tapi ternjata baroe berangan 
angan sadja. Si apa bilang, di Soematra tidak kokoh 


Sekarang orang orang jang poelang dibebaskan membawa bina tang2 
peliharaannja. Setengah membawa kaswari, noeri, kaka toea, koekoes dan lain 
lain. Beloem terdengar ada jang membawa tjindera wasih jang hidoep, Boeroeng 
ini terkenal dengan nama paradijsvogel, roepanja amat indah dan soearanja 
poensedap didengar. Agaknja boeroeng merak di Soematera masih dapat 
pertandingan roepa dengan para dijsvogel ini. Saban saban datang kapal orang 
setengahnja tersentak dari tempatnja, ia terkenang... kam poeng halamannjs. 
Jang soedah agak lama disini, seolah olah ti dak menghiraukan itoe semoea, dan 
ada djoega orang baroe jg senang bermimpikan itoe. Nanti kalau ia soedah 
mengalami pahitnja nanti tjaboetan besluit itoe tentoe ia akan berboeat seperti 
kawan kawan lama, jah... een toeng oentoengan sadja. Kadang kadang 
keinginan maoe poelang ini menimboelkan hal hal jang mengganggoe kea 
manan pikiran. Moedjoerlah jang mati karena tbc. dan roesak zenuwennja hanja 
sedikit bilangannja. Pariaman Berita kemadjoean Doeloe soedah kita kabarkan, 
bah wa peladjar peladjar Tarbijatoe! Islamijah Pariaman akan menerbit kan 
tijdschrieft dengan nama Beri ta Kemadjoean, jang mana keoen toengan bersih 
dari mana djoealan tijdschrief itoe akan dipergoena kan boeat menjokong 
hidoepnja roemah pergoeroean terseboet jg sekarang memang masih terbang 
kalai. Sekarang kita dikabarkan, Berita kemadjoean itoe soedah terbit. Bagi 
sipembeli Berita Kemadjoean tetseboet akan diberi gratis selembar kertas jang 
berisi 3 boeah Sjair Tarbijatoel Islamiah Barangsiapa sipembeli sanggoep meisi 
titik sjair itoe dengan kata kata jang tjotjok dengan jang soedah ditetapkan oleh 
penerbit mereka akan dapat hadiah kere taangin compleet dengan lampoe 
baroe. Satoe kans jang baik djoega bagi pembeli boekoe itoe itoe. Membeli 
sambil beramal dan ada harapan poela akan dapat hadiah barang berharga 
poeloehan roepiah. ilppal 


EDITORIAL Kesimpoelan soesoenan Minangkabauraad 


Bridgeconcours dalam Medan Perdamaian. Kesoedahan pertandingan brid ge 
jang diadakan pekan ini oleh Medan Perdamaian Pariaman ada sebagai berikoet 
le prijs terdiri dari 1 blik keur vorst cigaren dari Toko Didong Padang didapat 
oleh toean M. Sjarifoeddin dan B. Hasan Basri Onderwijzers H.I.S. Pariaman. 2e 


prijs terdiri dari 1 bli kroti mari toko Tjia Tjiok Soean Pari aman dan I dos goela2 
dari Fir ma Jacobson v/d Berg Padang didapat oleh toean Amin ageni A.V.B. dan 
Basjaroeddin Onder wijzer HIS. 3e prijs terdiri dari Toko Siauw Beng Tjoean 
Padang didapat oleh toean O.A. Sidi Maharadja Schoolopziener dan St. 
Djamaloeddin V.O. Pekan ini diteroeskan pertan dingan biljart sebagai samboe 
ngan dari pertandingan pekan jang sil m. pippal. Sportclub engkoe2 Pariaman 
Oleh engkoe2 ambtenaren Pariaman, sekarang soedah dibangoenkan poela 
satoe perkoem poelan jang meoetamakan permai nan sport jang bergoena bagi 
kesehatan badan Diantara permainanz2 itoe jang sekarang sedang dijakinkan 
jalah korfbal, handbal, kastie dan lain lain Permainan dilakoekan tiap tiap petang 
Rebo bertempat ditanah lapang dimoeka HIS Pariaman Melihat bagaimana 
besarnja perhatian publiek pada permai nan baroe itoe, didoega tidak berapa 
lama lagi permainan terseboet akan djadi populair poela diantara publiek ilppal 
rematang olantar Hema L.S. toelts. Comite Penolong Bahaja Bandjir Bajoer 
Sebagai mana tertera dalam Perki No 46 disini soedah berdi ri comite tsb, maka 
memikirkan beratnja kerdja jang (perloe di lansoengkan, menoeroet persi 
dangan pengoeroes jang paling achir ini, pengoeroesnja perloe ditambah 2 orang 
lagi, dan menoeroet steman, adalah: I. toean S. Radja Alam klerk post, dan 2, 
toean Oesman Ko to advocaat perticulier. Kedoea nja itoe sebagai commissaris 
Djoega oentoek mendjadi Advi seur dari itoe comite, ialah toean M, Arsjad 
Djaksa. Sekarang ini tengah siboek bekerdja, goena keperloean tsb. Kita do'akan 
moga2 'amal t,t, itoe Allah akan hasilkan. Toekang tjopet Beberapa hari jl 
seorang perempoean Djawa, jang membeli nasi dikedai nasi Peking straat 
soedah ditjopet oleh seorang toekang tjopet dia poenja peniti, sehingga lekas 
diketahoei oleh jg poenja. 


Sedikit waktoe jang laloe kita disini telah memperlihatkan soesoenan dari 
Minangkabauraad itoe, dengan menjatakan nama nama dari anggota2 dewan 
terseboet. Begitoelah poela berhoeboeng dengan M.R terseboet telah 
mempoenjai ketetapan, maka dengan ini dapat poelalah kita hendak nja 
memberi pernjataan pemandangan kita ala kadarnja, jang diteropong dari katja 
mata rak jat oemoem. Boeat mendjelaskan ada baik nja kita kembali disini 
mensadjikan soesoenannja anggo ta bangsa kita sendiri, tidak la in tersebab 
mereka itoelah jang akan mendjadi samboengan li dah serta mewakili 
kepentingan rakjat. Terketjoeali dari 9 anggota Europa dan 2 Tionghoa, maka 38 
korsi didoedoeki oleh kita Ternjata sekali dari angka ang ka jang terseboet itoe, 
bahwa walaupoen sekali anggota bangsa Europa dan Tionghoa kedoea doeanja 
mengikat soeara mendjadi satoe, soeara kita tidak moengkin dikalahkan, 
tersebab soeara jang terpegang oleh kita itoe tetap djoega akan mendapat 
meerderheid jaitoe 19 ambah 21 di perbandingkan dengan 38. Akan tetapi 
sebaliknja kita tetap mempoenjai kesangsian bila didasarkan atas soesoenan ang 
gota kita sendiri, bahwa ada kemoengkinan jg meerderheid ter seboet mendjadi 
minderheid. Begitoelah sekiranja kita menjoesoen anggotaz kita terlebih 
dahoeloe dalam golongan2nja masing2 jg moengkin akan memberi bajangan 
pada kita bersama dari 38 anggota itoe. Dari 38 anggota itoe terbagi kedalam : 6 
B.B. ambtenaren. 12 Kepala Negeri's 2 onderwijs 1 gemeente 1 ex districtshoofd 
16 particulieren. totaal 38 anggota. Kembali dari soesoenan itoe dapat dibagi 


kedalam tiga groepen jaitoe njata 21 kanan tambah 1 neutraal gepensionnerdi 
tambah 16 particulieren. Sitoekang tjopet lantas lari dan masoek poela disalah 
satoe kedai kopi, teroes djalan belakang dan mengilang. Oentoeng sadja peniti 
itoe tak dapat oleh nja. School wandelen Doea hari jang berlaloe, moerid2 dari 
sekolah Moehammadi jah disini, soedah berdjalan2 de ngan goeroenja 
menoedjoe Karang Anjer, jang djaraknja kira kira 7 km. Semeea moerid2 
memboengkoes nasi, dan makan disana itoe. Dan ta' loepa goe 


Dari sini kemanapoen jang seorang itoe memberatkan dirinja, maka pihak 
particulieren kita te tap berada dipihak minderheid, sedangkan jang lain lain ada 
bersangkoet paoet dengan pemeren tah. Pembahgian dari 16 anggota partikoelir 
kita, maka ternjata dapat dibagi kedalam : 7 penghoeloe adat 2 handel 5 
inteliektueelen 1 agama particulier totaal 16 anggota. Bila kita mesti 
menjoesoen da ri ini, maka ternjata lagi, bahwa 7 penghoeloe adat terseboet ada 
lah mempoenjai erkentenis besluiti dari pemerentah, jang senan tiasa 
menetapkan bahwa mereka itoe walaupoen sekali mereka terbebas 
kedoedoekannja berhoeboeng dengan adat, akan tetapi sebaliknja dalam hal ini 
tidak dapat rasanja dinjatakan sadja bahwa mereka itoe termasoek kedalam 
golongan partikolir Teroetama sekali mereka ada bersang koetan dengan 
pemerentah, jg istimewa mendjadi samboengan tangannja dengan perkataan 
lain dapatlah dinjatakan semi offi cieele amtenaren dengan besluit pengakoean 
sjah oentoek mengatoer negeri nja masing2. Bila kesana kita dasarkan maka 
kembali mendjadikan 7 koe roegin soeara. Menilik keadaan ini, maka de 
mokratise stelsel jang didjandjikan oleh pemerentah in principe itoe moengkin 
akan sebaliknja, tersebab meli hat akan soesoenan jg ada sekarang ini hanja 
dapat kita menarik kesimpoelan bahwa soesoe nan itoe terlebih dahoeloe 
bureaucratis. Sehingga soeara rakjat tidak dapat kedengaran, lantaran soeatoe 
soesoenan kabinet jg berdasarkan bureaucratis itoe hanja mementingkan 
kepentingan staat terlebih dahoeloe dari pada ham ba rakjatnja. Dalam 
soesoenan oemoem itoe tjoekoeplah rasanja dari segala tjabang masjarakat jang 
mempoenjai kedoedoekan. Pemerentah sebaliknja poen teroe2 mereka 
memflimkan disana itoe. Djam 4 soro baroe balik keSiantar. Bersamaan dengan 
itoe hari, bahagian Nasji'atoel Aisjijah djoega sama melakoekan, moenoe djoe 
Marihat jang djaoehnja kira kira 5 ki dari kota. Boekan sadja N.A. jang ikoet 
malah beberapa Aisjijah tak loepa dari mengembirakan segala hati anak2 itoe. 
Moesim angin dan panas Soedah seminggoe lebih ada 


lah mengangkat 2 handelaren boemipoetra, sedangkan dari pehak belanda 
sendiri djoega dari groothandelaren (Passer dan voorzitter koophan del begitoe 
djoega seorang han delaar Tionghoa voorzitter Chin. koophandel. Bila kita 
melihat akan ini maka tidak boleh tidak tentoe moengkin timboel poela berapa 
kesang sian diantara kaoem sauda gar2 boemipoetra misal nja di Pasar Gedang 
jang selaloe waktoe mempoenjai kepentingan dengan handel Europa di Tepi Air. 
Kalau sekiranja kita mengemoekakan pandangan dari hal ini, boekan kita 
bermaksoed hendak menoedjoekan maoepoen mekwetsen persoon orang lain, 
ha nja semata2 goena membikin perbandingan antara kedoedoekan mereka 
dalam masjarakat besar. Kedoea2 handelaren boemipoetera adalah diangkat 
dibenoemi oleh pemerentah sendiri. Mereka kedoea2nja masoek kedalam 


catagorie handelaar jaitoe e. Marah Soetan dan Hadji Ismail di Kerintji jg akan 
membela kepentingan perekonomian rak jat oemoem berhoeboengan de ingan 
handel dan dagang. Kedoea akan berhadapan de ngan groothandelaren belanda 
itoe. Kita disini tidak akan memperbintjangkan kwaliteiteit dan prestige mereka 
maoepoen ilmoe politiek ekonomie dan handel mereka dalam dewan terseboet, 
hanja sadja semata mata tersebab desas desoes jang diperde ngarkan diloear 
kalangan kaoem saudagar2 oemoem teroetama sekali jang selaloe hari mesti 
berhoeboengan dengan kaoem kaoem saudagar kita di Pasar Gedang Bila kita 
tidak salah seloeroeh nja golongan jang termasoek kedalam golongan 
masjarakat mid denstand poen ada memadjoe kan lijst kandidaat jang akan 
membela kepentingan mereka bila tidak salah jaitoe e Sjarif Gani, jang 
dimadjoekan atas moefakat mereka kaoem saudagar bersama poela 
Kepentingan kaoem saudagar bagi perekonomian rajat ada penfing sekali Kita 
disini poen tidak akan mengoesoetkan keangkatan terseboet, hanja sadja kita 
disini hendak memadjoekan pertanjaan seperti berikoet: Bila diperbandingkan 
graad anggota saudagar belanda dengan jg ada pada kita Apakah jang mendjadi 
patok kan loekoerang bagi pemerentah diwaktoe itoe boeat menjatakan seorang 
Indonesier masoek keda nja moesiin angin didaerah semeloengoen ini, sehingga 
amat menjoesahkan kepada kenderaan dan orang jang berdjoealan, da ri karena 
aboe2 mendjadi naik, apalagi moesim panas soedah lebih lama dari moesim 
angin. Pendoedoek sama tjemas dari kedoea moesim ini, takoet kalau2 terdjadi 
bahaja api. 


lam golongan ataupoen masjara kat saudagar? Sekali kali, kita hanja hendak 
mentjoba mengemoekakan perasaan kaoem saudagar oemoem dengan tak 
merasa memoeaskan lantaran tidak ada merasa wakil nja, walaupoen ada 
memadjoe kan kandidaat seorang saudagan jang ternama jg tidak sing da lam 
pergaoelan hidoep sehari-hari, begitoe djoega jg terkemoek dalam kalangan 
pergerakan soci aal diini kota, jaitoe e Sjarif Gani Golongan itoe sekarang merasa 
perloe boeat membela kepentingannja sendiri poela, jang mana kita sendiri poen 
dengan verantwoordelijkheidsgevoel met volle kracht dapat menjatakan 
kebenarannja perasaan jg seroepa itoe dari pihak saudagar itoe sendiri Tjoekoep 
boeat sementara, nan ti kita akan membitjarakan lebih landjoet kesimpoelannja 
M. Raad pada waktoen, a — 


marta dari tjoebanak laloe „Soal pangkat Radja Sontang dan verkiezing Kepala 
Negeri". Pada tanggal 21 Juni jbl toean Controleur jang baroe dipindah kan 
kedaerah Ophir ini, kembali memeriksa oeroesan „Pangkat Radja Sontang", 
jaitoe mentjari ketetapan siapa jang berhak memi koei beban itoe. Walaupoen 
ahli waris, pada siapa terletak kekoeasaan memilih dan menetapkan jg akan 
mendjadi Radja Sontang telah seka la mengemoekakan toean Dahlan gelar T.R 
Moeda oentoek mendoedoeki Kerapatan Negeri, teta pi hal ini masih dihalang 
hala ngi oleh setengahnja ninik mamak jg pitjik pengetahoeannja di dalam 
onroesan adat istiadat negeri. Ataupoen sebagai dengan sengadja mereka 
menghambar hambati kedoedoekan toean Bahlan gelar Toeankoe Radja Moeda 
di Kerapatan negeri, karena kechawatiran timboel diantara n.m. kalauz toean 
terseboet pada Verkiezing Negerihoofd jang akan diadakan dapat mentjapai 
kedoedoekan sebagai Ini Gemeentehoofden negeri Tjoebadak. Djadi njata dan 


djelaslah, bah wa diantara ninik mamak mentjari djalan soepaja didalam soal 
pangkat Radja Sontang ada perkara, pada hal waris warisnja tidak berkehendak 
kepada perkara Alasan jg dikemoekakan oleh ninik mamak terseboet, ialah ah li 
waris beloem sekata, kare na masih ada jg menjoekai soepaja anak Radja 
Sontang Toea dibenarkan memikoel pangkat poesaka itoe. Begitoelah pada 
tanggal terseboet diatas, kembah diperiksa oeroesau jang bersangkoetan de 
ngan kepangkatan Radja Sontang. Nmik Mamak berdjandji akan mentjari 
keselesaian didalam so 


al itoe, dan meminta tempoh sampai hari Djoemat 24 Juni '38. Pada tanggal itoe 
tidak djoega didapat keboelatan oentoek menetapkan toean Dahlan gelar 
Toeankoe Radja Moeda oentoek mendjadi Radja Sontang dan ni nik mamak, 
leden kerapatan te lah sekata oentoek menjerah kan hal itoe dengan 
perentaraan Kepala Negeri ke fihak atas. Dewasa ini hak oentoek oeroesan itoe 
telah terletak dita ngan pemerintah. Menilik gelagat toean Contro teur jang 
baroe dipindahkan keOphir ini jg memang beliau itoe seorang jg zakelijk dan 
sijmpa thiek penoelis berkejakinan jang peristiwa2 negeri Tjoebadak akan 
berkesoedahan dengan hasil jg memoeaskan di fihak rajat Anak negeri sekarang 
sedang menanti2 dedatangan toean Controlour itoe dengan penoeh rasa ketjiwa 
dan harap2 tjemas dida lam dada. Penoelis pertjaja kedatangan toean itoe akan 
melaksanakan harapan anak negeri dengan keierapan toean Dahlan gelar TR 
Moeda mendjadi Radja Son tang. Tambahan lagi menoeroet cha bar jang lajak 
dipertjajai pada boelan Juli ini, akan diadakan Vergiezieng Kepala Negeri. Djoega 
didalam hal ini anak negeri sengat berharap soepaja toean Dahlan gir TR Moeda 
kelak dapat mendjabat pangkat Ins Gemeente hoofd di negeri Tjoe badak, 
karena beliau itoe memang disoekai oleh anak negeri dan telah lama diharap2 
akan dapat memegang kendali pemerintahan dinegeri ini. Didalam oendian jang 
akan di adakan itoe diharap poela pada pemerintah tinggi akan memerik sa 
soeara soeara jang diberikan oleh lid2 Kerapatan Negeri, penghoeloe2 imam 
chatib dil, apakah soeara itoe ada zuiver dan, dike loearkan dari perasaan jang 
loeroes ?? Sebabnja penoelis voorstelkan demikian ialah karena candi daten jang 
ada kini nampak nja seolah olah mempengaroehi lid2 Kerapatan Negeri itoe dan 
penghoeloe2 serta imam chatib dengan berbagai tjara soepaja soeara2 itoe 
tjondong pada mereka. Dan banjak diantara kiezers masih dapat dipengaroehi 
de ngan kata dan djandji jang akan tinggal mendjadi impian belaka. Oleh sebab 
itoe penoelis jang berpengetahoean pitjik dan te lah toeroet menjaksikan kedjadi 
jan kedjadian di Tjoebadak, berharap pada pemerentah akan berlakoe seadil2nja 
dan memeriksa kiezers itoe dengan katja mata jang bersih. Penoetoep penoelis 
berharap agar pemerintah tinggi mempertimbangkan soepaja poetjoek adat jang 
dipilih djadi Ini Gemeente negeri Tjoebadak soepaja adat dinegeri ini tinggal te 
tap terpelihara baik dan dapat mendjaga keselamatan dan kesentosaan negeri. 


Hendaknja toelisan ini mendjadi perhatian pada jang berwadjib pengharapan dari 
kakjat Tjoebadak 


KOTA 


RECEPTIE PROPAGANDA. Pada petang Sabtoe kemaren malam 9-10 Julj, oleh 
Moeham madijah tjabang Padang bahagi an pengadjaran telah dilansoeng kan 
keceptie propaganda, bertem pat digedong sekolah Aisjiah diAndalas Padang, 
goena mempropagandakan sekolah sekolah jang akan diboeka pada cursus 
baroe ini, Rapat ini mendapat perhatian jang loear biasa sekali, sehingga dihadiri 
kira kira 500 orang, wa kil pemerintah terdiri dari mente ri 91D, sedang wakil 
jang keli hatan ialah Sinar Sumatra dan Perantaran Kita, Djam 8.30 malam 
pimpinan Receptie e Thaher Idries mema'loemkan martelnja tanda sidang telah 
dimoelai laloe diserahkan pembatjaan Ooer an kepada e Noerdin M Mang koeto 
dengan soeara jang merdoe, Selandjoetnja pimpinan menerangkan bahwa 
oedjoed dan sengadja receptie ini diadakan oleh Moehammadijah jalah melihat 
akan kita kaoem Moeslimin teroetama kesebelah ommelanden tertjetjer benar 
dalam pelbagai ilImoe pengetahoean Dari itoe moga moga dengan keterangan 
spreker nanti dapatlah para hadirin keterangan jg memoeaskan bagaimana 
pentingnja ilmoe pengetahoean dalam zaman perdjoangan ini sedang punten 
jang dikoepas dalam sidang kita sekarang ini adalah jang bersang koet dengan 
soal masjarakat kita benar seoempama boeta hoe roef dan Onderwijs. Spr. jg 
pertama e. Marzoeki Yatim menerangkan bagaimana tinggi dan madjoenja 
kaoem Moeslimin pada zaman doeloe, mendjadi goeroe oleh doenia, orang 
Baratpoen telah pernah bergoeroe kepada kaoem Moesli min dengan adanja 
sekolah Ting gi Islam di CORDOVA ISpanjoli. Sekeliling negeri jg berdekatan 
dengan Spanjol itoe lengkoet pemoedaznja menoentoet kesekolah Tinggi Islam 
itoe. Di Timoer poen sebagai timbalan dari jg di Barat itoe ada sekolah Ting gi 
poela dikota Bagdad jang masjhoer itoe. Angka satoe sampai sepoeloeh jang kita 
pergoenakan sekarang ini adalah kaoem Moeslimin jang moeda2 mendapatnja, 
dan dalam perkara ilmoe hitoengan, wiskunde dan muziek kaoem Moeslimin 
telah masjhoer poela pada zaman djajanja itoe, Lihatlah seoempama Aboe Nasr 
Alfaraby 1950 m.), seorang ahli manthik dan falsafah, dialah jg pertama kali 
memperbintjangkan masaalah Politiek Economie ig orang di Barat sekarang 
meang gap ilmoe jang baroe diperhati kan pada jg achir2 ini. Dan Ibnoe Sina di 
Barat terke nal dengan nama AVECIENE 1970 Mi amat banjak sekali boekoe 
karangannja jg disalin kedalam ba 


hasa Barat seperti Assjita dan Al ganoen. Laloe spr. menerangkan djoega 
keadaan Moeslimin pada hari ini sangatlah rendah dan moendoernja karena tak 
berilmoe pengetahoean itoelah sebabnja jg terbesar Orang jg berilmoe itoe tak 
obahnja seperti mas dan berlian bertjahaja tjemerlang, sedang orang jg bodoh 
ialah seperti tembaga dan batoe tak bertjahaja, walaupoen disapoeh benar 
betoel ia bertjahaja djoega tetapi tidak lama soedah berkarat poela kembali 
Onderwijs Moehammadijah akan mengambil kemoelian jg telah hilang itoe de 
ngan mengadjarkan ilmoe2 itoe kembali jang orang sekarang mengatakan ilmoe 
orang barat Ada samboengan Kita poedji Dalam persraport jang sam pai pada 
kita ini hari dari poli tie sebagai mana biasa tiap pagi, maka dengan tertjengang 
kita dapat membatja sebagi „gevonden voorwerpen" barang2 jang diketemoeij 
boekan barang barang seperti mas dan berlian atau jang lain, melainkan ini kali 
terketjoeali dari pada jang terketjoeali tahoe apa „ „» » » » 2 lembar Perantaraan 
Kita ini. Kedoea lembar koran kita ini disampaikan oleh seorang bernama JKT 


jang diketemoeinja di Chinische Kamp disini. Menoeroet namanja voorleters itoe 
maka dapat kita mendoega tidak lain dari seorang jg berbangsa Tionghoa. 
Roepanja sobat itoe dengan perboeatan jg tinggi, ini sesoeng goehnja seorang 
jang insjaf dan tahoe akan harganja sesoeatoe soerat kabar, dan kepentingan 
dari pada itoe. Tidak salah bila kita njatakan bahwa soerat kabar toe memang 
mempoenjai kedoedoekan jang tinggi dalam masjarakat sebagai pemimpin 
penoentoen dil njasoeatoe lectuur jang mesti perada ditiap2 roemah mereka 
jang insjaf. Begitoelah beliau toean. JKT diioe insjaf dan tahoe, serta te tap 
mengghormati principe itoe maka soeatoe penghargaan jang tinggi tidak 
dibiarkan sadja di djalanan, maka beliau itoe poelangkan pada politie. Dengaa ini 
dapatlah kita kesimpoelan bahwa JKT menoen djoekkan sympathie jg indirect 
pada soeatoe sekabar ini kali pada Perantaran Kita meskipoen sekali beliau tidak 
sampaikan lanoeng pada administratie kami. Terima kita em poenja saluut toean 
JKT dan terima kasih kita Sport CMC 1 contra PVCI 2-2 Kemaren sore telah 
dilansoeng kan pertandingan dilapangan bondsterrein di Justitielaan anta ra 
kedoea club terseboet diatas. Begitoelah sebeloem half time CMC mendapat 
kemenangan 2-0 dan sesoedah itoe PVC bekerdja koeat mentjari tegenpunten. 
Alhasil pertandingan itoe mendjadi 2-2 sama sama menang dan sama sama 
kalah 


Administratie kantoor 6 ,,Honeste Ngarai Weg no 2 Fort de Kock Sanggoep 
mengerdjakan boekoe 2 dagang sampai beres pada a countant belasting dienst 
diharap toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang terseboet Dikerdjakan 
oleh orang jang soedah mengerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang 
jang soedah berdiploma Boek houding A dan B. Pembajaran berdamai De 
Beheerder 


Pemberi Tahoean 


Saja Hadji Diris gi. Maiin Soetan, soekoe Tandjoeng, negeri dan diam di Piai 
Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng Padang, memberi tahoekan bahwa 
setoempaksa wan haria poesaka jang saja warisi dari iboe kandoeng saja tem 
patnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng. Terdiri dari 43 piring 
besar ketjil, watas sepadannja. Timoer, dengan sawah saja jang tergadai kepada 
Chatib Raja, Barat, dengan tanah peroemahan poesaka saja djoeaga jg di 
tempati oleh orang banjak, Selatan, dengan Bandar ketjil antara sawah si Ma' 
Siam. Oetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis. Moelai dari tg 23 Juni 
198 saja tidak berhak mengoeasai dan hak saja memberi koeasa kepada orang 
lain mendjadi poetoes, atas sawah itoe, karena sawah itoe saja soedah gadaikan 
kepada V Kamaria cs, diam di Piai Paoeh V Selama dalam pedjandjian Dari saja 
Hadji Diris. 


JAPAN Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang Segala mata 
seakan2 terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek 
toeroet boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN 


JAPAN— MELAJOE. Oleh Hiroshi Ueno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar 
bahasa Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dimengerti Satoe boekoe tebal, 
formaat sedang, koelit airmas Harga f 3 vrij Ongkos ,,penaboers Roeang 
penjiaran poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C Catalogis dikirim gratis 
pada jang minta 


De viuggezeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi. TiapPelantjongan 
Tjepat Selamat Moerah Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APDOPEL MPA 


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: MOEN AMEN ADIJAH Moelai 
sekarang menerima moerid. 


ada tahoen ini akan diadakan sepecial boeat anak: Perempoe an 
Instituut 

Harlond HILLIGOO 11 

Soekandar PADANG 


Moelai dan sekarang menerima moerid2 pada Instituut terseboet di Hilligoo 11 
setiap hari Poekoel 8—1 siang. dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 13 dan Alang 
Lawas 34. Moerid diterima oentoek : a. Lagere Shool dari klal sampai VII b. 
Schakelklas klas I, moerid2 ini sesoedah 1 tahoen sekoerang2nja doedoek di klas 
IV bahagian Lagereschool. C. VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS. Oentoek klas 1 
sampai klas III Voortgezel Lager Onderwis ini telah mehasjilkan moerid oentoek 
eindexamen MULO GOUVERNEMENT dengan baik Leerplan sekolah oentoek 
Instituut ini sama dengan leerplan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschooll dan 
Mulo Gouvernement. Goeroe2 jang berhoeboengan pada Instituut Harlond 
Soekandar ini bekwaam dan bevoegd. Kweenschool: Eindstudee Handelschool: 
Onderbouw v/d M.H.S. of Eindtudee Moerid2 perempoean diadjarkan 
handwerken. laki2 handenarbeid T Hormat PENGOEROES. 


Adres jang terkenal Haroen Toco mas Pasar Solok Mendjoeal -dan membeli 
barang2 mas dan intan dengan tanggoengan (giantie) Boeatan netjes Toean 
boleh persaksikan menanti dengan Hormat. de Eigenaar 


De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 


Vendulocaal ,,De Leeuw Venduhouder: P.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. 
Telef. No.295 lelang Malam Moelai djam 6.30 Pada hari REBO 27 Juli 1938 
Diroemahnja jang terhormat padoeka toean Mr.J.W.BRU.NE. Substituut Off, van 
Justitie ntoeng 15. Dari perabot roemah jang terdjaga baik, modern dan seloeroe 
nja terbikin dari Java. Boleh datang lihat pada bari Selasa 26 Juli dari djam 5-8 
maam. 


Klamboe penganten BELILAH BATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoef Wool Voile, Crepedechine, Georgette „Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Tale. Keloear TOKO Indonesia 25 
Padang tel 3a3 


SENIN 11 JULI 1938 
DAGBLAD 

LEMBAR KEDOEA 
sa saantaraan asa 


Inggeris dan doenia Arab Soal Palestina jang beloem terkoepas — Bersabatan 
dengan Ibn. Saoed. Soal Palestina boekan sadja boeat Inggeris soeatoe soal jang 
tidak menjenangkan, akan tetapi djoega mempengaroehi tidak baik 
berhoeboeng antara Inggeris dan negeri2 Arab, dimana negeri itoe beroesaha 
oentoek melebarkan, sajapnja. Maka dari itoe Inhgeris berdaja oepaja 
memperkoeatkan persahabatan dengan Radja Ibn Saoed. Copijright Persbureau 
ANETA Datangnja para telamoe dipoe tinggal disana selaloe dapat kesoekaran 
dari fihak pendoedoek. lau ini maksoednja sama dengan Koerangnja pengaroeh 
Inggris de menamoenja Ibn Saoed pad tem 


koerang menderita moendoer dpkaoem academici. Sekarang di Djabatan 
pengadi lan hendak diadakan perloeasan, hingga sesoedah tah en ini berterima 
maka promosi bagi kaoem rechtskundigen poen akan bertam bah baik, hingga 
tiada alasan la gi oentoek melakoekan tindakan loear biasa. ITj.T. Oepah 
minimum 


po hari. Kehormatan besar dalam Minggoe achirz2 ini telah di djatoehkan kepada 
Emir dari Oman dan Muscas, ketika beliau ini mengoendjoengi Inggris. Beli au 
berada di iboe kota Inggris atas permintaan dan oendangan dari pemerintah. 
Beliau bersantap dengan radja Inggris dan oen toek kehormatannja diadakan 
manoevres. Pendeknja beliau dapat kehormatan jg sebesar besarnja, dimana 
boeah dari ini timboel perhoeboengan politiek antara seorang radja Timoer dan 
negeri Inggris. Radja ini sekarang berada dinegerinja kembali lagi. Dalam waktoe 
itoe agent agent Inggris di Teloek Perzie teroes bekerdja dan dapat kemadjoean 
sehingga Londen dapat memang boengan Inggris — Arabie diha gil beliau 
kembali jang telah bekerdja dalam oeroesan jang amat peming itoe. Orang jang 
berdjasa bagi Inggris ini jalah toean kolonel Dalyell jg baroe2 ini di Londen 
memberikan verslagnja, tentang pekerdjaannja politiek di Teloek Perzie. Bisa 
moengkin djadi bah wa Persatoean dari segala Emi raten Arabie di Teloek Perzie 
dan bisa mendjelma sampai Ara bische Verbonder systeem jang memang telah 
bertahoen tahoen dioesahakan oleh Inggris. Bagan mana tjerdiknja agent Inggris 
bekerdja terboekti darl verslagnja dikemoekakan di Royal Central Asian Socity 
dimana beliau ini dengan tjara menggembirakan mentjeritakan selama dengan is 
terinja tinggal bertahoen tahoe disana dan bagaimana isterinja mengenali isi 
negeri Arab dan bersahabatan dengan isterinja radja dan para sjaks di itoe 
negeri, dengan memakai alat harem dapat bekerdja oentoek politiek Inggris. 


Bersahabatannja Inggris dengan El Rizad, datangnja Inggris kepada Ibn Saoed 
soedah tentoenja hal ini disamboet tidak begitoe senang oleh keradjaan Arab, 
Irak jg djoega mempoenjai kekoeasa jan di negeri negeri Araa. Di Bag dad orang 
tidak merasa senang, hal ini soedah lama menampak oempamanja tentang 
pemboycot an dari semoea ja berbahoe Ingris. Kaoem militair jang masih 


ngan terang sekali diperlihatkan dengan adanja permoesjawaratan jg sekarang 
diadakan tentang concessies minjak tanah. Sedang segala soember minjak tanah 
lainnja dioesahakan dengan modal Inggris maka sekarang diadakan 
pembitjaraan dengan Standard Oil Company, dimana Inggris sama sekali ta' 
berhasil toeroet tjampoer membitjarakan hal itoe. Orang berdaja soepaja modat 
Inggris semoengkin banjak dikoe rangi tetapi disidi dapat dikemoe kakan bahwa 
Ibn Saoed sama memakai politiek seperti memberikan concessies minjak tanah 
di provincies Hasa. Oentoek memastikan perhoeri kelak maka tinggal sekarang 
soal Palestina kerena hal ini selaloe menimboelkan rasa moerka dan marah. 
Diplomatie Inggris selaloe taberhasil oentoek memetjahkan soal terseboet. 


Indonesia 
Promosi bagi Rechtskundigen. 


Beberapa boelan toean Soero so telah memadjoekan pertanjaan Volksraad 
kepada Pemerintah, menjatakan ia telah dengar bah wa dikalangan kaoem 
rechtskun digen djarang terdjadi promosi sedjak tahoen 1930. Berhoeboeng 
dengan bertambah baiknja keadaan oeang negeri, ia merasa patoet posisinja 
kaoem rechtskundi gen ini diperbaiki dan ditambah kesempatan bagi promosi 
mereka. Maka djika pemerintah sepaham dengan dia dalam hal ini, di tanja 
soedikah pemerintah memberitahoe kepada Volksraad, tindakan apa jang 
hendak dilakoe kan oentoek kepentingan ini. Atas pertanjaan ini pemerintah 
mendjawab, bahwa benar promosi pada kaoem rechtskundigen sedjak tahoen 
1930 ada agak koerang, tapi kekoerangan ini oemoem dikalangan djabatan 
pengadilan, berhoeboeng dengan sangat dikoerangkan pangkatz2 di sana. 
Itoepoen kaoem rechtskundigen 


Dalam voorloopig verslag Volks raad atas begrooting 1938 berke naan deradjat 
oepah Boemipoe tra, diantara lain kita batja jang berikoet. Sebagian anggota 
bertanja, tidakkah pemerintah menganggap soedah sampai waktoenja akan 
mengadakan tindakan2 dengan oendang2 akan menetapkan oepah minimum. 
Berhoeboeng de ngan ini dinjatakan, bahwa di Indo China, jang sebetoelnja 
keadaan pekerdjaannja sangat sederhana sadja soedah sedjak berapa lama ada 
satoe peratoeran jang memoeaskan atas oepah2 mini mum. Lebih landjoet 
ditanjakan soedahkah selesai penjelidikan atas oepah2 jang didjandjikan oleh 
pemerentah, dan djika soedah apa konkloesi pemerintah dari pada hasil 
penjelidikan ini? Djoe ga di minta soepaja diberi satoe pemandangan djelas dp. 
hasil penjelidikan ini jang tjoekoep detailsnja, sebaiknja disoesoen menoeroet 
matjam onderneming dan daerah dimana dilakoekan penjelidikan itoe. BARANG 
SABOEK KALAPA. 


Kabarnja peroesahaan benang saboek kelapa di Wates, tidak lama lagi akan 
bekerdja dengan sepenoehnja. Doeloe telah dikabarkan bah wa hasil pekerdjaan 
machinaal ada memoeaskan. Sekarang dioe sahakan akan mengconsolideer 
peroesahaan ini, meskipoen bekerdja dengan 30 mesin, masih djoega bersitat 
proefstation belaka. Nws. 


bako Virginia haroes digantoeng kan pd. vergunning soepaja djangan terdjadi 
persaingan jang berlebih lebihan. Maka diharap oesoel ini akan dimasoekkan 
dalam beberapa minggoe ini, soepaja dapat ia berlakoe sebeloem moesim 
motong tembako, jang biasanja wak toenja diboelan Augustus. Pembelian ini 
sekarang dikoea sai oleh British American Tobac co dan Tabak Export en Import 
Company, dengan djalan memberi bibit, poepoek dan persekot kepada penanam 
keboen Boemipoetera dengan menghendaki con tract idjon. Dalam tahoen 1929 
hanja berpoeloehan baoe jang ditanami tembako Virginia, sekarang loeas nja 
soedah lebih 100.000 baoe. Dari beberapa pihak ada dimadjoekan andjoeran, 
soepaja de ngan lekas direntjangkan f peratoeran assuransi pengangg eran, 
Kabarnja rentjangan ini tidak moengkin dimasoekkan dalam tahoen ini. Itoepoen 
menoeroet JB soedah tentoe peratoeran ini hanja mengenai penganggoeran 
krisis tidak ada Pemerintah jang dapat berdaja. Boleh djadi waktoe kini diang 
gap sebagai dasar rentjangan peratoeran jang dikehendaki. Peratoeran itoe akan 
mengenai pemberian bantoean oeang kepada sipenganggoer oentoek beberapa 
lama, dalam dikeadaan normal, mereka dapat pekerdjaan lain. 


TEMBAKO BODJONEGORO Sekarang soedah ada dioesoel kan akan mengadakan 
peratoeran Pemerintah bagi mengatoer pembelian tembako Virginia. Dalam 
peratoeran ini hendak ditetapkan bahwa pembellan tem 


KPM DAN PENERBANGAN Selang berapa lama, KPM te lah meminta perkenan 
akan mengadakan perhoeboengan penerbangannja sendiri dikepoelauan 
Indonesia, Sikap Pemerintah terhadap permintaan ini beloem ditetapkan dengan 
pasti, tapi menoeroet JB sikapnja ada lebih koerang seperti berikoet, Betoel 
diakoei bahwa KPM ada kepentingan dalam hal penerbangan, hingga patoet 
diberi bagian pengaroeh atas Knilm, tapi tak moengkin ia diberi kelebihan soeara 
dalam badan peroesahaan penerbangan ini. Maka demikian KPM tidak akan 
dapat monopoli djoega dalam penerbangan. 


Pengharapan Kepada segala abonnes PERANTARAAN KITA jang telah dikirimi 
blanco postwissel, dimintak dengan sangat tapi hormat soepaja mengirimi 
kembali beri koet oewang nafkahnja, agar Perantaraan Kita jang ditjinta ini 
soeboer dan tidak tertahan tahan mengoen djoengi toean-toean. Meloenaskan 
kewadjiban itoe berarti mengherti diri sendiri. Terlebih dahoeloe diperbanjak 
terimah kasih. Hormat De ADMINISTRATIE 


Ned. Ind Handelsbank terkitjoeh oleh seorang Tienghoa Oetang f1000.000- dan 
karoeng2 katjang kempesdan blik minjak terisi air Sedjak beberapa hari ini 
pendoedoek di Toeban telah dibikin gempar dengan linjapnja Tio Djak Ling 
setjara mendesak zonder diketahoei kemana paranja. Boekan ada satoe perkara 
heran kalau ini warta disamboet dengan kegemparan oleh pendoedoek segala 
golongan di Toeban kerena toean Tio Djak Ling terkenal satoe saudagar jang 


koeat dan fabrikant jang ternama dengan mempoenjai kapok eta blissement 
besar mempoenjai agent di Cheribon dan Bandoeng terlebih gempar lagi soeara 
di loearan ketika ada warta dalam jang botjor keloear, bahwa toean Tio Djak 
Liang poenja kea daan memang soedah gondjet dan itoe poen ternjata dari 
penjelidikan bahwa djoemlah toean Tio poenja oetang oetang ada 10 kali lipat 
lebih besar dari djoemlahnja barang barang da gangannja jang masih ada. Lebih 
djaoeh pembantoe kita toetoerkan menoeroet keterang an jang ia dapat bahwa 
toean Tio Djak Liang poenja crediteur jang paling besar adalah Ned. Ind. 
Handelsbank di Soerabaja pada siapa toean Tio ada mempoenjai pindjaman 
sedjoemlah f50.000Ini knoei sebetoelnja akan berdjalan lebih lama lagi, djika ti 
dak salah satoe orang di Toeban telah kirim soerat boedek pada itoe bank di 
Soerabaja, da lam mana ditoetoerkan keadaan toean Tio jang sebenarnja. Maka 
segera djoega itoe bank laloe ambil tindakan jang perloe begitoelah pada 
tanggal 17 Juli 1938 wakil dari itoe bank telah berangkat ke Toeban boeat Ia 
koekan penjelidikan sendiri tentang kebenarannja itoe warta. Dalam penjelidikan 
itoe telah ternjata bahwa beratoes ratoes karoeng katjang oese jang ter soesoen 
digoedang, separoh da ri masing masing karoeng terisi koelit katjang dan 
toempoekan blik minjak jang ditjap. Minjak katjang Merk T.D.I. ketika diboeka 
semoea isinja air belaka Sesoedahnja lakoekan pemerik saan teliti 
vertegenwoordiger lan tas lakoekan pembalasan pada itoe goedang dan barang 
barang dagangannja toean Tio Djak Ling jang menoeroet taksiran tjoema 
berharga f10 000Kabarnja selain pada Handels bank toean Tio poen ada 
mempoenjai pindjaman pada beberapa saudagar2 Tionghoa di Toeban tidak 
koerang dari f50 000Bagai mana kesoedahannja itoe oeroesan kemoedian kita 
kabarkan poela. Mth 


Sekolah menengah isteri Moehammadijah. Preadvies dari Hoofdbestuur 
Moehammadijah (Madjlis Pimpinan Aisijah) da lam Congres Moehammadijah ke 
27 di Malang pada 21-26 Juli '38. Ma'loemlah soedah - dengan singkat sadja - 
bahwa sedari alam ini diadakan oleh Toehan Allah, diisi dengan Manoesia jg 
terdiri dari pada laki2 dan iste ti, jg mendjadi djodonja dan tersiarlah dari 
kedoeanja banjak laki2 dan isteri isteri, toeroen toeroenannja. Mereka itoe 
mendapat lah ketentoean antara pembahagi an pekerdjaan dalam hidoep laki 
laki dan isteri bersama sama bahwa : a. Laki laki menanggoeng djawab akan 
isterinja dan memberi nafkah kepadanja. b. Isteri memelihara roemah tangga 
dan mengasoeh anak anaknja. Pekerdjaan jang lain2 adalah dapat djoega 
bertolong menolong sedang beribadat dan amal kebadjikannja masing masing 
adalah berpadanan antara laki laki dan isteri itoe. Mengingat jang demikian itoe, 
dimana djoendjoengan Nabi poen bersabda: Dan isteri itoe mengembala dalam 
roemah soewaminja akan ditanja menanggoeng djawabi tentang jang digem 
balakan. Maka anak2 isteri kita, sedari ketjil, hendaklah dididik dan diberi 
peladjaran serta digembira kan dalam menetapi keisterian nja, dari pada 
keisterian, ialah memelihar roemah tangga IMaak je huis een thuis, dan 
mengasoeh anak. Soenggoeh tidak tertjela, oem pama seorang perempoean itoe 
koerang kepandaiannja tentang matjam matjam pengetahoean dan kalah 
perlombaannja dalam segala kepandaian meskipoen ada djoega ketjiwanja, 
tetapi sedikit. Akan tetapi kalau seorang perempoean koerang mengerti oeroe 


san roemah tangga dan tidak da pat mengasoeh atau melajani pekerdjaan iboe, 
adalah sangat tetjelanja dan terlaloe mengetjewa kan. Bangsa jang sangat 
rendah dan aib masjarakatnja, djika is teri isterinja tidak pandai beroemah 
tangga dan tidak berperhatian oentoek mengasoeh anak dimana soedah tentoe 
akan mensensarakan hidoepnja. Sifat ketimoeran atau pendidi kan ke Islaman 
adalah menetap kan isteri itoe memegang roemah tangga, dengan dioetamakan 
dan dimoeliakan serta diichtiarkan kemoedahan dan kemadjoeannja, dalam 
menetapi kewadjiban ini. Apa lagi, kalau mengingat bah wa isteri itoe Oestazoel- 
'Alam 


dan pendidik jg pertama tama kepada anak anaknja, maka semoestinjalah isteri2 
kita itoe menerma peladjaran2 jg sesoeai de ngan kemadjoean zaman, poen 
moestilah mengetahoei dan da pat mengerdjakan keroemah-tang gaan jg 
mendjadi kewadjibannja sehingga dengan begitoe, dapat lah kita harapkan dari 
pada toeroenannja, poetera2 dan poeteri2 nja dibelakang hari, dalam 
menoentoet kemoeliaan dan bersoenggoeh soenggoehnja mengen djakan 
kewadjiban ke Toehanan. Maka djanganlah kita terpeda ja atau tersilau hingga 
anoet menoeroet kepada gerakan loearan jang akan menjalahi kehendak Toehan 
Allah mendjadikan laki2 dan isteri dengan ketentoean pekerdjaannja masing 
itoe2, dimana mereka sendiri poen soedah banjak jang menjesal dan berbalik 
kembali kebelakang. Oleh karena itoe, maka sekolah2 menengah bagi anak2 
perem poean itoe, hendaklah kita fikir kan tentang peladjaran keroemah 
tanggaannja, djanganlah sampai mengabaikan. Kami bersjoekoer, bahwa soedah 
banjak sekolah ? rendah bagi anak2 perempoean jang mementingkan peladjaran 
ini, akan tetapi sajang, kalau soedah naik disekolah menengah itoe, maka 
peladjaran ke roemah tanggaan, ditiadakan. Didalam sekolah menengah jang 
masih tjampoer anak2 laki2 dan isteri, terlantarlah moerid isteri itoe tentang 
peladjaran ke roemah tanggaan sebab memang beloem diadakan. Alangkah baik 
nja, diwaktoe peladjaran sport bagi moerid laki2 itoe moerid2 isteri mendapat 
peladjaran keroemah tanggaan, jg mendjadi sport haloesnja jg akan berfaedah 
kemoedian harinja, dari pada kebiasaannja hanja menonton moerid laki2 jang 
diadjar sport tahadi. Maka kami madjoekan tiga perkara doea dalam oeroesan 
kita sendiri dan satoe berhoeboengan dengan loearan oentoek dipoetoeskan 
dalam Congres dan dikerdjakan sebagaig ana moesti nja Ja'ni. Pertama, sekolah 
sekolah menengah Moehammadijah, baik poen jang dipegang oleh bahagian 
Pengadjaran atau poen oleh Bahagian ,,Aisjijah" jang choesoes oentoek anak 
anak perem poean, seperti Moe'alimaat, Zaimaat, Tsanawijah dsb. soepaja 
diadakan peladjaran keroemah tanggaan, mendjadi hoofd vak. Kedoea sekolah 
sekolah menengah Moehammadijah, jang tertjampoer moerid laki laki dan isteri, 
seperti Mulo, HIK AMS, Woestha dan sebagainja soepaja diadakan peladjaran 
keroemah tanggaan bagi moerid isteri sebagai bijvak. Ketiga, sekolah2 
menengah Moehammadijah jang boekan kepoenjaan Moehammaddijah Gouver 
nement atau particulieri, soepaja Hoofdbes uur atau Congres memboeat motie 
mengharapkan sekolah itoe, sebagi jang pertama dan kedoea, dengan 
peladjaran keroe 


mah tanggaan. Motie atau pengharan itoe dikirimkan kepada pers, persjarikatan 
persjarikatan dan pemerentah. Kalau perloe, sebeloem memboeat motie itoe 


oentoek memboelatkan soeara dan mendapat perhatian dari segala pihak. 
Madjelis pimpinan Aisjiah soepaja bekerdja bersama sama dengan matjam2 
perkoempoelan perempoean jang setoedjoe, goena kepentingan ,,Sekolah 
menengah Is iri, moestilah ada peladjaran peri ke roemah tangga". Insja Allah, 
berhatsillah mak soed dan permintaan kita terseboet jang soedah pada 
moestinja itoe. Oentoek penoetoep, soepaja djangan salah terima, perloe kami 
terangkan bahwa jang kami maksoedkan dengan sekolah menengah ia 
landjoetnja sekolah Ren dah dan jang kami maksoedkan dengan keroemah 
tanggaan ialah huishouding masak masak hand werken ilmoe kesehatan dan 
pemeliharaan baji. Indonesia kaja? Majit tidak bisa dikoe boerkan karena tidak 
ada oeang. Sebi bersama istrinja karena ditempat kelahirannja jalah Tang 
gerang tidak mempoenjai pentjarian lima boelan berselang te lah datang di 
Batavia boeat tjo ba peroentoengannja. Mereka menjewa satoe pondok di Gang 
Misigit Pedjagalan Sebi tjoba tjari pekerdjaan tetapi tidak beroentoeng dan 
achirnja bersama istrinja ia tjari petjahan beling di vuilbak vuilkbak boeat 
didjoeal pada fabriek fabriek gelas, dengan djalan demikian mereka bisa djoega 
bisa djoega liwatkan hari, sampai kesoekaran lain menimpa pada soeami istri 
itoe jalah istrinja Sebl diserang penjakit malaria, Lantaran tidak bisa berobat 
dengan betoel sesoedahnja menanggoeng penjakit sekian lama istrinja Sebi 
telah lepaskan nafasnja jang pengabisan. Watoe itoe istri menoetoep mata Sebi 
boekan sadja tidak mempoenjai oeang, tetapi djoega tidak mempoenjai tikar 
boeat boengkoes mait itoe. Bari kemis pagi Sebi keloear dari pondoknja dengan 
mintak tetangga nja poenja pertoeloengan boeat djagakan mait istrinja sebab ia 
sendiri hendak pergi ke Tang gerang tjari saudaranja boeat mintak oeang 
oentoek ongkos mengoeboer mait istrinja itoe Atas pertanjaan itoe tetangga jang 
ketahoei Sebi tidak mempoenjai oeang boeat ongkos pergi ke Tangherang Sebi 
bilang djika bisa ia akan membontjeng vrachanto dan djika tidak bisa kepaksa ia 
akan djalan kaki sadja. koe tetangga menoenggoe te tapi sampai djam ampat 
sore beloem djoega Sebi kelihatan poelang sehingga koeatir Sebi tidak balik 
kembali dan itoe orang lantas bertahoekan hal terseboet pada politie. Politie Ia 


loekan pemeriksaan dan sesoedahnja ketahoei didalam keada an bagaimana 
itoe orang berada hal itoe lantas diberitahoekan pada wijkmeester Boemipoetera 
di Pendjaringan diminta boeat oeroes pengoeboerannja itoe perempoean 
melarat. Mait isterinja Sebi lantas di oeroes, tapi sebab soedah terla loe sore, 
djadi tidak keboeroe dikoeboer di itoe har djoega. Pagi pagi kira kira djam 4 Sebi 
telah kembali dan pada seorang jang sedang toenggoekan itoe mait, dengan 
menangis ia menerangkan bahwa saudaranja jang ia tjari tidak bisa diketemoe 
kan. Itoe orang beritahoekan bahwa mait isterinja soedah dioe roes oleh 
wijkmeester, maka Sebi paginja lantas datang pada itoe kepala kampoeng boeat 
berita hoekan seperti apa apa jang kita toetoerkan diatas. Dengan bantoeannja 
itoe kepala kampoeng dan tetangganja jg merasa kasian melihat nasibnja Sebi, 
maitnja itoe perempoean telah dikoeboer. IS.p. 


Vendaloenai „De Leeuw Venduhouder. P.W.F, von Liebenstein Slingerlaan 7 
Telef. 295 LELANG MALAM Moelai djam 6,30 Pada hari Rebo 13 juli 1930 
Diroemahhja jang terhormat toean E.G. NJIO Ambtenaar Douane Hoogeweg - 


Emmahaven Dari perabot toean terseboet jang terdjaga baik modern dan masih 
baroe lagi. Boleh dateng lihat pada hari lelangan moelai djam 5 sore. 


Idem. LELANG - MALAM, Moelai djam 6. 30 Pada hari Djoemahat 29 JULI 1938 
Diroemahnja jang terhormat toean H. FABRIEK Chef Autohandel Koeck Dipolama 
weg. Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik dan netjes dan 
semoeanja terbikin dari Java Boleh ditang lihat pada hari Kemis 28 Juli dari djam 
5-8 malam ,,Noeroeljagin" Satoez2nja sichabar Islam terbit 2Xseboelan memoeat 
artikel jg penting? membela kepentingan Islam, Imemboeat soal djawab daam 
agama. Saban keloear membawa Arabis Editie. Harga langganan f 2. 6 boelan 
Adres ,NOEROELJAGIN" BATOE SANGKAR S.W.K. 


Zankwaarnemer Kantoor „ELIAS JRS Sekarang dit loto Merapak No. 6 


Merieerdere eerstermeer meer een een een men Djangan loepa Koendjoengilah 
HOTEL MOESLIM Dan Restaurant Balai Baroe Kampoeng Tionghoa, FORT DE 
KOCK. 


Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant Balai 
Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock. Publiek tidak akan 
ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan Restaurant soedah terkenal lama di 
Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai makanan 
jang lazat dan minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah 
lama bekerdja dalam Restaurant besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita 
poenja djoeroe pelajan jang terkenal radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita 
akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan 
menanti koendjoengan toean toean adanja. HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel 
Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, adang dan Fort de Kock. 102 


KARAMEMARAARMARAN DARNAARNARNARAGA 


Salatroen 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak toentoer Persediaan besai hang pada toko: 


BOEJOENG TAMIN 63 Batipoeh - Padang Telegrams: ,,BOEJOENG TAMIN Tel no 
161 


M.C. Mohammad Yoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: ,MUNAYOOSUF 
Berlanggananlah dengan 

Dagblad; 

O. 

antaran 

AAROE 


Jang berdiri dibelakang rakjat. Memoeat artikel jang penting2 dan Aktueel serta 
pembelaan rakjat. 


Taman Siswa 
daerah Minangkabau 


Moelai sekarang menerima moerid baroe boeat cursus 1938/39 Tjabang Padang 
oentoek T.Anak T.moeda T.Antara B.Tinggi 75 Matoer S Poear B.Sangkar Taloe 
P.Koemboeh 


Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada tiap2 pergoeroean jang terseboet 
diatas Wakil MadjelisLoehoer Secretariaat Madjelis Matoer Daerah Boekit Tinggi 


T.Dewa a 
Hendak bepergian kemana Beroeroesanlah dengan 


„Hoeboengan penoempang Auto" Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar 
Djawa Padang Tel no. 395 dan 396 Agent dari Gouv autopost dients Dioeroes 
dengan tertip dan aman Menoenggoe dengan hormat 


Soedah terbit Soedah tertjipta Boekoe Ringkasan Sedjaran Indonesia Disoesoen 
oleh: ZAINOEDDIN SALEH dan A WAR DUSKY Dipimpin oleh: Mohd. HOESIN ELIAS 
(leerkracht Islamic College Padang. Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat 
(kunstdrukpapier) Formaat boekoe 15X21 om serta dihiasi dengan 21 gambar2 
serta peta2 dan tjandi2 jang bagoes2. Halamannja lebih dari 115 moeka jang 
berisi: 1e Pengambilan sedjarah koeno Indonesia. 2e Zaman Hindoe dan 
pertjampoeran dengan Hindoe, 3e Zaman Islam bertebar di Indonesia deggan 
keradjannja 4e Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C (Compagnie sampai ke 
Gouvernement 5e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil, Boeat 
menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Ringkasan Sedjarah Tanah 
Melajoe, Pesanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoestakaan 


Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedja rah Indonesia ini 
dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan Haroen Al Rasjid. Harganja hanja 
f0,75+10 pCt. ongkos post. Pesanan diatoer pada: MOHD HOESIN ELIAS 
leerkracht Islamic 


College Padang. 


Goleh persaksikan sendiri Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada 
mengoendjoengi kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal 
Buffet baroe Solok Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan 
jang enak dan sedap. Menanti dengan hormat 


Vendulochal ,,De Leeuw Venduhouder: P.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. 
Telef. No. 295 lelang Malam Moelai djam 6.30 Pada hari Senen II Juli 1938 
Diroemahnja jg terhormat toean K.OVERDULVE Sergeant der Infanterie 
Ondatjeweg G.8 Dari perabot roemah toean terseboet jg terdjaga baik, netjes 
Boleh datang lihat pada hari Minggoe 10 Juli dari djam 5-8 malam. 


Binoerasjid. Djoeal segala roepa2 barang kramerijen badjoekaoes en besike 
loearan Europa, Amerika, en Japan PASAR BATIPOEH 16 PADANG Harga boleh 
berdamai 


Awas. 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 15 Juli 1938 
iroemahnja jg terhormat toean J.M.K. LAPRE Hoofd Inspecteur van Politie S 
wahan 46 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, netjes dan 
modern dan seloeroehnja terbikin dari Java. Boleh datang lihat pada hari 
lelangan dari djam 5 sore 


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menam bah kekoeatan 
toean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asmani Drank lama-lama sehat 
gagah goembira Agenten Radjo Bongsoe B.N. Kamp. Baroe — Padang. 
Importeur: D. M. Talib Alibi 


Goemanti 
Instituut 


Kampoeng Baroe PADANG Afdeeling Schakelschool H.I.S. Standaardschool 
Seberang Padang Ingevolge het Besluit van den Directeur van Onderwijs en 
Feredienst ddo 22 Januari 1935 No. 1659 A/ is vergunning verleend bedoeld in 
Art. 12 van de Toezicht ordonnantie particu lier Onderwijs, Stb, 1932 No' 494 jo. 
Stb, 1933 No, 472 Menerima moerid boeat cursusjaar 1938/1939 moelai tg. 1 Juli 
di Gedong Goemanti- Instituut waktoe hari kerdja. Boeat moerid2 
Standaardschool boleh djoega datang di Seberang Padang dari djam 1/2 delapan 
sampai poekoel 1, Menoenggoe dengan hoem at De Directeur 


Awas Awas Chabar perloe Ada apa Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa 
saban hari ada satoe coupe jang terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat 


dari 


Solok (bufet baroe) kira2 poekoel 8 pagi Padang sebelah W. Apotheekj., „ 3 sore 
Kalau toean2 dan rangkajo? hendak menompang auto ta' kan loepa mentjari kita 
poenia merktentoe Pendjagaan chaufcurnja rapi dan boleh dipertjaja Menanti 
dengan hormat. BOEIN 


Bandaro Boengsoe 


